Selamat Datang
http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/welcome.html

Selamat Datang di halaman serba tekstual, berisi aneka tulisan dan cerita

Karena hidup ini sebenarnya hanyalah cerita. Kita tuturkan kepada diri maupun dia. Kisah dan kenyataan. Sama saja. Mari membaca. Menyimak cerita. Mungkin juga renungan. Tentang siapa kita sesungguhnya seadanya. Mari menjelajah fantasi yang sering kita simpan diam-diam.

Mengapa halaman ini bernama "Pucuk Limau Pelangi"? ..... Kalau Pembaca Yang Budiman pernah melihat pohon limau, dan di kala hari baru saja hujan, niscaya Pembaca akan melihat pucuk-pucuk daun limau itu dihiasi pelangi. Seandainya matahari berderang, pucuk-pucuk itu akan berkerejap. Indah sekali, seperti memberi keceriaan setiap kali hari-hari buram.


Telah Datang ke Sini ... pembaca.
